KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 


Ra! KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS 
G <S $ Jalan Mejobo Nomor 27 Kudus, Telepon (0291) 432896 


Website : http:/lkudus.kemenag.go.id/ 


Nomor : B -642 /Kk.11.19/2/PP.00/1/2023 27 Januari 2023 
Sifat : Penting 

Lampiran : 1 berkas 

Hal : Surat Rekomendasi Implementasi Kurikulum Merdeka 


Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 
Semarang 


Assalamu'alaikum Wr.Wb., 
Menindaklanjuti surat permohonan terkait implementasi Kurikulum Merdeka, 
maka dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus 


memberikan rekomendasi kepada : 


Nama Madrasah : MTs NU Nurul Huda 


NSM : 121233190002 

NPSN : 20364175 

Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kec. Kaliwungu 
Kabupaten : Kudus 


Untuk melaksanakan implementasi Kurikulum Merdeka mulai Tahun Pelajaran 
2023/2024, 


Demikian surat rekomedasi ini, atas perhatian dan perkenannya diucapkan 
terima kasih. 


Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


